6. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada 

kaumnya: "Ingatlah nikmat Alloh atasmu ketika Dia 
menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut- 
pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa 
yang pedih, mereka menyembelih anak-anak laki- 
lakimu, membiarkan hidup anak-anak 

perempuanmu; dan pada yang demikian itu ada 
cobaan yang besar dari Tuhanmu". 

7. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 
memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat- 
Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 

8. Dan Musa berkata: "Jika kamu dan semua 
orang yang ada di muka bumi mengingkari (nikmat 
Alloh) maka sesungguhnya Alloh Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji". 

9. Belumkah sampai kepadamu berita orang- 
orang sebelum kamu (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, 
Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak 
ada yang mengetahui mereka selain Alloh. Telah 
datang rasul-rasul kepada mereka (membawa) 
bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan 
tangannya ke mulutnya (karena kebencian), dan 
berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari wahyu 
yang kamu disuruh menyampaikan wahyu itu 
(kepada kami), dan sesungguhnya kami benar- 
benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan 
terhadap apa yang kamu serukan kepada kami 



^ * v > ^ ** 

yang banyak orangyang bagi tiap- sungguh 

5 bersyukur sabar tiap tanda-tanda 

kebesaran 

lah inna fi dzalika la-ayatil likulli shabbarin syakur (5) 



^ 4jil\ Aa-jo \j 



*>>> 



atas Alloh nikmat ingatlah 

kalian kalian 

Wa-idz qala musa liqaumihidz kuru ni'matal lahi 'alaikum 



.'iji 



siksaan 



^r> 






jelek/ mereka 

pedih menyiksa kalian 

idz anjakum min ali fir'auna yasGmunakum su-al 'adzabi 



Fir'aun 





o. 




& l 

aA\ 


yang 


pada 


sesung- 


Alloh 


demikian 




guhnya 




AjA jl-.il 


> > 


/ / 




kepada 


Musa 


ber- 


dan 


kaumnya 




kata 


ketika 


4 ' 


9 tM 

ot 


py 


l\ 


keluarga/ 


dari 


Dia menyela- 


ke- 


pengikut 




matkan kalian 


tika 



& 




^ >> 




dan 


anak-anak 


dan mereka 


anak-anak laki- 


pada 


perempuan kalian 


membiarkan hidup 


laki kalian 



wayudzabbihuna abna-akum wayastahyuna nisa-akum wafi 



u 

ketika 



memak- ketika yang Tuhan 

lumkan 6 besar kalian 

dzalikum bala-um mir rabbikum 'azhim (6) Wa-idz ta-adz-dzana 



dari 



dan mereka 
menyembelih 



cobaan 



yang 

demikian itu 



U '4 P& 

sesung- kalian dan sung- pasti Aku akan tam- kalian sungguh Tuhan 

guhnya mengingkari guhjika bahkan kepada kalian bersyukur jika kalian 

rabbukum la-in syakartum la-azidannakum wala-in kafartum inna 



/T r l * 9 / S ^9^ i • s" 9 I > >> /r^\ ■> 1 9 l ' 

ofJ)I\ <3 i >*j 9 ^>\ 



bumi di dan orang- kalian kalian jika Musa dan 

orangyang mengingkari berkata 

'adzabi lasyadid (7) Waqala mGsa in takfurG antum waman fil ardhi 



sungguh sangat azab- 

keras/pedih Ku 



<<JJ\ \% jf \ © 5& $ a\ 

orang-orang berita datang kepa- apakah Maha sungguh Alloh maka se- semu- 

yang da kalian tidak 8 Terpuji Mahakaya sungguhnya anya 

jami'an fa-innal laha laghaniyyun hamid (8) Alam ya k tikum naba-ul ladzina 



rt 

ot 

dari 



J\j jj^j A Coj j>y> 



dan 'Ad 



dan orang- dan 

orangyang Tsamud 

min qablikum qaumi nGhiw wa'adiw wa-tsamGda walladzina mim 



Nuh 



(yaitu) 

kaum 



sebelum kalian 



tidak 



Dengan rasul-rasul telah datang Alloh selain mengetahui 

bukti-2 nyata mereka kepada mereka mereka 

ba'dihim la ya'lamuhum illal lah ja-at-hum rusuluhum bilbayyinati 



sesudah 

mereka 



kalian dengan/ter- kami meng- sungguh dan mereka mulut di tangan lalu mereka 

diutus hadapapayang ingkari kami berkata mereka dalam mereka menutupkan 

faraddG aidiyahum fi afwahihim waqalG inna kafarna bima ursiltum 





Jjii $ Q) ^ li: ai ^ Ci5 * 

ber- menggeli- kepada- kalian me- terhadap keragu- benar-2 dan sung- dengan- 

kata 9 sahkan nya nyeru kami apayang raguan dalam guh kami nya 

bihi wa-inna lafi syakkim mimma tacTGnana ilaihi murib (9) Qalat 



J£>% oj -iil' 



Dia 

menyeru kalian 



dan 

bumi 



langit 



Pen- 

cipta 



e>r' 



JS »■> 



waktu 



sampai 



dan Dia menang- dosa-dosa 

guhkan kalian kalian 

liyaghtira lakum min dzunubikum wayu-akh-khirakum ila ajalim 








<ii S) 


»>-!>> 

>j 


keragu- 


Alloh apakah 


rasul-rasul 


raguan 

n 


terhadap 


mereka 


9 !*> 

> ot 




& 


dari 


kepada 


untuk memberi 




kalian 


ampunan 




5| 


A t ' £ 



kalian meng- agar kalian meng- seperti manu- ha- kalian tidak mereka 
halangi kami hendaki kami sia nyalah lain berkata 

musamma qalu in antum illa basyarum mitsluna turiduna an tashudduna 



ditentu- 

kan 



/JJ& 



10 



yang 

nyata 



bukti 



maka datang- nenek mo- me- 

kan kepada kami yang kami nyembah 






adalah 



dari apa 
yang 



'amma kana ya'budu aba-una fa tuna bisulthanim mubin (10) 

«usl *£= =siL*. V) 



Alloh 



Si (Ji $ c36 

akan seperti manusia ha- kami tidak rasul-rasul kepada berkata 

tetapi kalian nyalah lain mereka mereka 

Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mitslukum walakinnal laha 

pjt y 2 uj ^ 'S Ki 



ada 



dan 



kami mendatang- untuk bagi 

kan pada kalian kami tidak hamba-Nya antara 

yamunnu 'ala may yasya-u min 'ibadih wama kana lana an na k tiyakum 

^ > ->r t x . f. 

^ ^ (JPJ 

orang-orang maka hendaknya Alloh dan atas/ / 

yangberiman bertawakal kepada 

bisulthanin illa bi-idznil lah wa'alal lahi falyatawakkalil mu k minun 



^<> > ^ 



0C 



9 ^ y 



/ < /// 



jalan Dia telah mem- dan/ pada- Alloh atas/ kami ber- 

kami beri petunjuk hal sungguh kepada tawakal 

(11) Wama lana alla natawakkala 'alal lahi waqad hadana subulana 



Dia ke- 


siapa 


atas/ memberi 


hendaki 


yang 


kepada karunia 


63l> 

X 


£ 

VI 




dengan 


melain- 


dengan 


izin 


kan 


bukti 


Cx 

VI 


0 


.xx 

Uj (y 


untuk 


bagi 


dan 


tidak 


kami 


mengapa 11 



\ JgS t & 

orang-orang hendaknya Alloh dan atas/ kalian sakiti apa atas dan sungguh kami 

yang bertawakal berserah diri kepada kami yang akan bersabar 

walanashbiranna 'ala ma adzaitumuna wa'alal lahi falyatawakkalil mutawakkilun 



^ , 

dari sungguh kami akan kepada Rasul- mereka 

mengusir kalian rasul mereka kafir 

(12) Waqalal ladzina kafarG lirusulihim lanukhrijannakum min 



orang-orang 

yang 






dan 

berkata 



12 



x X, 



> 



‘\~L. a 

sungguh Kami Tuhan kepada maka agama dalam/ 

akan binasakan mereka mereka mewahyukan kami pada kembali 

ardhina au lata'Gdunna fi millatina fa-auha ilaihim rabbuhum lanuhlikannazh 









kalian akan atau bumi/ ne- 
geri kami 



10. 0 Berkata rasul-rasul mereka: "Apakah ada 
keragu-raguan terhadap Alloh, Pencipta langit dan 
bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi 
ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan 
menangguhkan (siksaan)mu sampai masa yang 
ditentukan?" Mereka berkata: " kamu tidak lain 
hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu 
menghendaki untuk menghalang-halangi (atau 
membelokkan) kami dari apa yang selalu disembah 
nenek moyang kami, karena itu datangkanlah 
kepada kami, bukti yang nyata". 

11. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka: " 
kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, 
akan tetapi Alloh memberi karunia kepada siapa 
yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. 
Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu 
bukti kepada kamu melainkan dengan izin Alloh. 
Dan hanya kepada Alloh sajalah hendaknya orang- 
orang mukmin bertawakal. 

12. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada 
Alloh padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada 
kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar 
terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan 
kepada kami. Dan hanya kepada Alloh saja orang- 
orangyang bertawakal itu, berserah diri". 

13. Orang-orang kafir berkata kepada Rasul-rasul 
mereka: " kami sungguh-sungguh akan mengusir 
kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada 
agama kami". Maka Tuhan mereka mewahyukan 
kepada mereka: "sungguh Kami pasti akan 
membinasakan orang-orang yang zalim itu, 



14. dan Kami pasti akan menempatkan kamu di 
negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian 
itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan 
menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut kepada 
ancaman-Ku". 

15. Dan mereka memohon kemenangan (atas 
musuh-musuh mereka) dan binasalah semua 
orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras 
kepala, 

16. di hadapan dia ada Jahannam dan dia akan 
diberi minuman dengan air nanah, 

17. diminumnya air nanah itu dan hampir dia 
tidak bisa menelan air nanah itu dan datanglah 
(bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, 
tetapi dia tidak juga mati, dan dihadapan dia 
masih ada azab yang berat. 

18. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada 
Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti 
abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari 
yang berangin kencang. Mereka tidak dapat 
mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah 
mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu dia 
dalam kesesatan yang jauh. 

19. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa 
sesungguhnya Alloh telah menciptakan langit dan 
bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya 
Dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) 
dengan makhlukyang baru, 

20. dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar 
bagi Alloh. 

21. Dan mereka semua (di padang Mahsyar) akan 
berkumpul menghadap ke hadirat Alloh, lalu 
berkatalah orang-orang yang lemah kepada 
orang-orang yang sombong: "Sesungguhnya kami 
dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka 
dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab 
Alloh (walaupun) sedikit saja? Mereka menjawab: 
"Seandainya Alloh memberi petunjuk kepada 
kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk 
kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita 
mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak 
mempunyai tempat untuk melarikan diri". 









sesudah mereka bumi/ dan sungguh Kami 

negeri akan tempatkan kalian 

zhalimin (13) Walanuskinannakumul ardha mimba'dihim 



orang-orang 
yang zalim 



£&j JsL-j jlJ. — 



dan mereka mohon ancaman- dan hu 

kemenangan 14 Ku takut 

dzalika liman khafa maqami wakhafa wa'id (14) Wastaftahu 



takut bagi demikian 

orang itu 



tMJ *i\>J ot KJ \^J 

dan dia akan Jahanam bela- dari keras orangyang semua 

diberi minum kangnya 15 kepala sewenang-2 

wakhaba kullu jabbarin 'anid (15) Miw wara-ihi jahannamu wayusqa 



dan 

binasalah 



dia mene- dan hampir-hampir ia menghirupnya 

lannya (air nanah itu) 16 

mim ma-in shadid (16) Yatajarra'uhG walayakadu yusighuhu 



nanah 



> ' & * 
V 



y, Cj op Jtj 

orang dia dan tempat/ segenap/ dari maut dan datang 



dari yang mati tidaklah penjuru setiap 

waya k tihil mautu min kulli makaniw wama huwa bimayyit wamiw 



kematian kepadanya 



, , ' 








>/ ^ 
> 


w 




^jj 


dengan /kepada 


mereka 


orang-orang 


perum- 


yang keras/ 


azab 


bela- 


Tuhan mereka 


kafir 


yang 


pamaan 


17 berat 




kangnya 


wara-ihi 'adzabun ghalizh (17) 


Matsalul ladzina kafaru birabbihim 






-r»> s - ' 

ojjja y 


21 . 

* ' 


4 


C* 


P 


/ > o 




mereka ti- 


musim 


hari 


pada 


angin 


dengan- meniup 


seperti 


amalan-2 


kuasa dak 


angin 








nya keras 


abu 


mereka 



a'maluhum karamadinisy taddat bihir rihu fi yaumin 'ashif la yaqdiruna 
yang kesesatan dia demikian sedikit pun 






18 


jauh 


(adalah) 


itu 






usahakan 




apa yang 


mimma kasabu 'ala syai 


dzalika huwadh dhalalul ba'id (18) 














5) ^ 


/ ' * y, 

J*jl L? ‘ 






> 

ai 




J 


// 

& 


Dia ke- 


jika dengan 


dan 


langit 


telah men- 


Alloh 


bahwa 


kau per- 


apakah 


hendaki 


benar 


bumi 




ciptakan 




sungguh 


hatikan 


tidak 



Alam tara annal laha khalaqas samawati wal-ardha bilhaqq iy yasya 

-v / 1 . 'i' 'ii\ i' ^ ^ ~ ^ 



L»J (J) jj_u- oUj Aj 

sukar/ Alloh atas/ demi- dan yang dengan dan Dia Dia menghilang- 

berat bagi kian itu tidaklah 19 baru makhluk datangkan kan kalian 

yudz-hibkum waya k ti bikhalqin jadid (19) Wama dzalika 'alal lahi bi'aziz 

1 \j JIa3 (^) 

mereka kepada orang- orang-orang maka/ lalu semua- kepada dan mereka 

sombong orangyang yang lemah berkata nya Alloh menghadap 20 

(20) Wabarazu lillahi jami'an faqaladh dhu'afa-u lilladzinas takbaru 



> 

4JJ| 

y' 


> 


» 


& 


OjJ** 








£3 


> > 




Alloh 


azab 


dari 


dari 


melepas- 


kalian 


maka 


peng- 


bagi 


adalah 


sungguh 








kami 


kan diri 




apakah 


ikut 


kalian 




kami 



inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabil lahi 






L 'Je ‘-y=A'A & iL-u •} 

atas/bagi sama benar-2 kami Alloh menun- sean- mereka 

kami saja tunjuki kalian juki kami dainya menjawab 

min syai k qalu lau hadanal lahu lahadainakum sawa-un 'alaina 



* 

sedikitpun 



> <6' /®\ t » c A r 5 '* ^ 

, L., .ti \ 3 13 13 pl 



setan 



dari bagi tidak 



dan tempat 

berkata 21 berlari kami ada bersabar 

ajazi'na am shabarna ma lana mim mahish (21) Waqalasy syaithanu 



kami atau apakah kami 
mengeluh 



mj at dSi 'J? i3 

dan aku menjan- yang janji telah menjanjikan Alloh sesung- perkataan/ diputus- tatkala 
jikan kepada kalian benar kepada kalian guhnya hukuman kan 

lamma qudhiyal amru innal laha wa'adakum wa'dal haqqi wawa'attukum 



aku menye- bah- melain- kekua- dari 
ru kalian wa kan saan kalian 

fa-akhlaftukum wama kana liya'alaikum min sulthanin illa an da'autukum 



atas bagiku ada dan lalu aku menyalahi 
tidak janji kepada kalian 



131 £ 



'Z\ \y& $ h 



aku tidak- diri kalian dan 

lah sendiri celalah cela aku jangan 

fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana 



kalian men- maka bagiku lalu kalian 

memperkenankan 



13 



terhadap aku 

apa yang 









sungguh dapat 

ingkar aku menolongaku 

bimushrikhikum wama antum bimushrikhiyya inni kafartu bima 



133 



kalian dan 

tidaklah 



dapat menolong 
kalian 



Jii oi 

yang siksaan bagi orang-orang sesung- sejak 

pedih mereka yangzalim guhnya dahulu 

asyraktumuni minqabl innazh zhalimina lahum 'adzabun alim 



» 



kalian memper- 
sekutukanku 



J^\ \y^\ 



ke dalam kebajikan/ dan (merek 

surga saleh beramal 

(22) Wa-udkhilal ladzina amanu wa'amilush shalihati jannatin 



\p\ 








(mereka) 


orang-orang 


dan dima- 




beriman 


yang 


sukkan 


22 







(jib 








> 


9 9 ** 


penghormat- 


Tuhan 


dengan 


di da- 


mereka 


sungai- 


bawah- 


dari 


mengalir 


an mereka 


mereka 


izin 


lamnya 


kekal 


sungal 


nya 







tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi-idzni rabbihim tahiyyatuhum 





JcT 


x - 
> 


p\ 0 


pL 


& 


mem- 


bagai- 


kamu per- 


tidak- 


salam/ 


di dalam- 


buat 


mana 


hatikan 


kah 23 


sejahtera 


nya 



baik maan 

fiha salam (23) Alam tara kaifa dharabal lahu matsalan kalimatan thayyibatan 



3) l jZh\ 


4 






/> / 

UJO' 




langit 

24 


di/ 

ke 


dan ca- 
bangnya 


kokoh 


akarnya 


yang 

baik 



kasyajaratin thayyibatin ashluha tsabituw wafar'uha fis sama (24) 



seperti 

pohon 



Jl tZ)l\ trU- Jp \^X^=>\ 

tuhan- dengan masa/ setiap makanannya/ ia membe- 



perumpamaan - Alloh dan 

perumpamaan membuat 

Tu k ti ukulaha kulla hinim bi-idzni rabbiha wayadhribul lahul amtsala 



nya 



izin musim 



buahnya rikan 



22. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) 
telah diselesaikan: "Sesungguhnya Alloh telah 
menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan 
akupun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku 
menyalahi janji kepadamu itu. Sekali-kali tidak ada 
kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan 
(sekedar) aku menyeru kamu, lalu kamu 
mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah 
kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu 
sendiri. aku sekali-kali tidak dapat menolongmu 
dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. 
Sesungguhnya aku tidak membenarkan 
perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan 
Alloh) sejak dahulu". Sesungguhnya orang-orang 
yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. 

23. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman 
dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan 
penghormatan mereka dalam surga itu ialah 
"salam (sejahtera)". 

24. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Alloh 
telah membuat perumpamaan kalimat yang baik 
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan 
cabangnya (menjulang) ke langit, 

25. pohon itu memberikan buahnya pada setiap 
musim dengan seizin Tuhannya. Alloh membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 
supaya mereka selalu ingat. 





26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti 
pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar- 
akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap 
(tegak) sedikitpun. 

27. Alloh meneguhkan (iman) orang-orang yang 
beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam 
kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Alloh 
menyesatkan orang-orang yang zalim dan Alloh 
berbuat apa yang Dia kehendaki. 

28. 0 Tidakkah kamu perhatikan orang-orang 
yang telah menukar nikmat Alloh dengan kekatiran 
dan menjatuhkan kaumnya ke lembah 
kebinasaan?, 

29. yaitu neraka jahannam; mereka masuk 
kedalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat 
kediaman. 

30. Orang-orang kafir itu telah menjadikan 

sekutu-sekutu bagi Alloh supaya mereka 
menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: 
"Bersenang-senanglah kamu, karena 

sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka". 

31. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang 
telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan 
salat, menatkahkan sebagian rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun 
terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang 
pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. 

32. Alloh-lah yang telah menciptakan langit dan 
bumi dan menurunkan air hujan dari langit, 
kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu 
berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; 
dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu 
supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan 
kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) 
bagimu sungai-sungai. 




yang kalimat dan perum- (mereka) ingat/ agar bagi 

jelek pamaan 25 mengambil pelajaran mereka manusia 

linnasi la'allahum yatadzakkarun (25) Wamatsalu kalimatin khabitsatin 





> 

bt 


0 £ 


l 




9 9.9 

bt 


o ** • 


ketetapan/ 


dari 


bagi- tidak 


bumi 


atas per- 


dari dicabut 


yang 


seperti 


tegak 




nya ada 




mukaan 




jelek 


pohon 


kasyajaratin khabitsatinij tuts-tsat min fauqil ardhi ma laha min qarar 








4 


C&I 


JjiJb 


\p\ 


<<}J\ 






kehi- 


da- 


tetap/ 


dengan 


mereka 


orang-orang 


Alloh mene- 




dupan 


lam 


teguh 


ucapan 


beriman 


yang 


guhkan 


26 



(26) Yutsabbitul lahul ladzina amanu bilqaulits tsabiti fil hayatid 





‘djoji 1 


>i 1 
auI 


j Us 


E. . 

0 

/C, 






0\ 


dan 


orang-orang 


Alloh 


dan menye- 




akhirat 


dan di 


di dunia 


berbuat 


yang zalim 




satkan 










dunya wafil akhirah wayudhillul lahuzh zhalimina wayaf'alul 










\ & b\ 


c^->o \iljo 


& 

orang-2 


kepa- kamu 


// 

$\ 


© 


i 


£ il 


keka- Alloh 


nikmat mereka 


r 

tidak 




Dia ke- 


apa Alloh 


firan 


menukar 


yang 


da lihat 


kah 


27 


hendaki 


yang 



lahu ma yasya k (27) Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matal lahi kufraw 







n/*" 

r** 


€> V9' 


% 




IjClJ 


dan se- 


mereka me- 


neraka 


kebi- 


tempat/ 


kaum 


dan mereka 


buruk-2 


masukinya 


Jahanam 


28 nasaan 


rumah 


mereka 


menempatkan 



wa-ahallu qaumahum daral bawar (28) Jahannama yashlaunaha wabi k sal 



>> 

J 5 


>>**> 


9 S 


> * 


\l\ji\ 


> 

& 


ijLSg 




S&&\ 


kata- 

kanlah 


jalan- 

Nya 


dari 


supaya mereka 
menyesatkan 


sekutu- 

sekutu 


bagi 

Alloh 


dan mereka 
menjadikan 


29 


tempat 

menetap 



qarar (29) Waja'alu lillahi andadal liyudhillu 'an sabilih qul 



3ii 




js © 


p\ J\ 


> > 

^===>Jy^* 


o £ 




orang-2 


kepada 


kata- 


neraka ke- 


tempat kem- 


maka 


senang-2lah 


yang 


hamba-2-Ku 


kanlah 30 


pada 


bali kalian 


sungguh 


kalian 



tamatta'u fa-inna mashirakum ilan nar (30) Qul li' ibadiyal ladzina 









}-J j»4 

danterang- dengan ter- Kami rezekikan dari/seba- dan mereka salat 

terangan sembunyi kepada mereka gian apa menginfakkan 

amanu yuqimush shalata wayunfiqu mimma razaqnahum sirraw wa'alaniyatam 



i ** - 

mereka 

mendirikan 



,>> / 



l£Jj' 4&\ ^-3 

mencip- Yang Alloh persaha- dan di da- jual ti- hari akan bah- 

takan 31 batan tidakada lamnya beli dak datang wa 

minqabli ay ya k tiya yaumul la bai'un fihi wala khilal (31) Allahul ladzi khalaqas 



mereka 

beriman 



sebelum 













bS ij 


OJ-lDl 


lalu Dia 


air/ 


langit 


dari 


dan Dia 




dan 


langit 


mengeluarkan 


hujan 






menurunkan 


bumi 




samawati wal-ardha wa-anzala minas sama- 


i ma-an fa-akhraja 










/ >> * 


p . 


s 4 / y 




1 bj 




bt 4 t 


untuk ia berlayar/ 


bahtera 


untuk 


dan Dia me- 


untuk 


sebagai 


buah- 


dari dengan- 


berjalan 




kalian 


nundukkan 


kalian 


rezeki 


buahan 


nya 



bihi minats tsamarati rizqal lakum wasakh-khara lakumul fulka litajriya 



S*. / ' 






$V' ps <k»j j£\ 4 



bagi dan Dia telah sungai- untuk dan Dia dengan perin- lautan di 

kalian menundukkan 32 sungai kalian menundukkan tah-Nya 

fil bahri bi-amrihi wasakh-khara lakumul anhar (32) Wasakh-khara lakumusy 

jlp\j J^\ pJ jcJc JJ&\j 

dan malam bagi dan Dia telah keduanya dan matahari 

33 siang kalian menundukkan tetap beredar bulan 

syamsa walqamara da-ibain wasakh-khara lakumul laila wannahar (33) 



i. i*-i >< \K * * 

4j^\ <1^*1 OIJ L-ou U Js±= ^ J 

Alloh nikmat kalian dan kalian mohonkan apa segala dari dan Dia berikan 

menghitung jika kepada-Nya yang pada kalian 

Wa-atakum min kulli ma sa-altumuh wa-in ta'uddu ni'matal lahi 



ip 0 fjlij SGVi <<,1 V 

dan sangat sungguh manusia sesung- kalian tidak 

ketika 34 ingkar sangatzalim guhnya menghitungnya dapat 

la tuhshuha innal insana lazhalumun kaffar (34) Wa-idz 



cH? 


* 


jjJ\ \ii 


jJ^\ 




>> 


jls 


dan anak- 
anakku 


danjauh- aman 

kan aku 


negeri ini 


jadi- 

kanlah 


Tu- 

hanku 


Ibrahim 


ber- 

kata 



qala ibrahimu rabbij 'al hadzal balada aminaw wajnubni wabaniyya 







•* ^ 




*** >? 1 
C>rl 


•M y 

yj 


) Sf\ 




$ 


manusia 


dari 


keba- 


mereka telah 


sesungguh- 


Tuhan- 


berhala 


(tidak) kami 


untuk 






nyakan 


menyesatkan 


nya mereka 


ku 35 




menyembah 




an na'budal ashnam (35) Rabbi innahunna adhlalna katsiram minan 


nas 






<S) 


P 9 <> 


jjAP 






♦ // 






cJ 




Maha 


Maha 


maka sung- 


mendur- 


dan barang 


dari- maka sung- 


mengi- 


maka si- 


36 Penyayang 


Pengampun guh Engkau 


hakai aku 


siapa 


ku guh dia 


kutiku 


apa yang 



faman tabi'ani fa-innahu minni waman 'ashani fa-innaka ghafurur rahim (36) 

<\ " '? »„<-'?• * >*£-%< ^ i K'" 

UaJJo -XXr (_j\_ boj 

rumah di sisi/ tanam- mempu- yang di anakcucuku/ dari aku menem- sungguh yaTuhan 
Engkau di dekat an nyai tidak lembah keturunanku patkan aku kami 

Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal 

Jj\ ££6 y&\ \jj& (g ^j\ 

manusia dari hati makaja- salat agar mereka Tuhan di- 

(sebagian) dikanlah mendirikan kami hormati 

muharrami rabbana liyuqimush shalata faj'al af-idatam minan nasi 

0 io? 

(mereka) agar buah- dari dan beri rezeki- kepada cen- 

37 bersyukur mereka buahan lah mereka mereka derung 

tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yasykurun (37) 

^ ^ ^ '&\ Uj 

sesuatu dari Alloh atas tersem- dan kami dan apa kami sem- apa Engkau sungguh Tuhan 

bunyi tidak tampakkan yang bunyikan yang tahu Engkau kami 
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wama nu'lin wama yakhfa 'alal lahi min syai-in 



y L^j ii\ 4 ji ju *S\ @ £J 3 \ 4 J 

kepa- telah anu- yang bagi segala langit di dan bumi di 

daku gerahkan Alloh puji 38 tidak 

fil ardhi wala fis sama k (38) Alhamdu lillahil ladzi wahaba li 



33. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu 
matahari dan bulan yang terus menerus beredar 
(dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu 
malam dan siang. 

34. Dan Dia telah memberikan kepadamu 
(keperluanmu) dan segala apa yang kamu 
mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu 
menghitung nikmat Alloh, tidaklah dapat kamu 
menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia itu 
sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat 
Alloh). 

35. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya 
Tuhanku, jadikanlah negeri (Mekah) ini, negeri 
yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak 
cucuku agartidak menyembah berhala-berhala. 

36. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu 
telah menyesatkan kebanyakan manusia, maka 
barang siapa yang mengikutiku, maka 
sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan 
barang siapa yang mendurhakai aku, maka 
sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah 
menempatkan sebagian keturunanku di lembah 
yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat 
rumah Engkau (yakni Baitullah) yang dihormati, ya 
Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka 
mendirikan salat, maka jadikanlah hati manusia 
cenderung kepada mereka dan beri rezekilah 
mereka dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. 

38. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa 
yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang 
tersembunyi bagi Alloh, baik yang ada di bumi 
maupun yang ada di langit. 






39. Segala puji bagi Alloh yang telah 
menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku), Ismail 
dan lshaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar 
Maha Mendengar (lagi memperkenankan) doa. 

40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku 
menjadi orang-orang yang tetap mendirikan salat, 
ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. 

41. YaTuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua 
ibu-bapakku dan sekalian orang-orang mukmin 
pada hari terjadinya hisab (atau hari kiamat)". 

42. Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) 
mengira, bahwa Alloh lalai dari apa yang diperbuat 
oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Alloh 
memberi tangguh kepada mereka sampai hari 
yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak, 

43. mereka datang bergegas-gegas memenuhi 
panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang 
mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati 
mereka kosong. 

44. Dan berikanlah peringatan kepada manusia 
terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab 
kepada mereka, maka berkatalah orang-orang 
yang zalim: "Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami 
(dan kembalikanlah kami ke dunia) walaupun 
dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan 
mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti 
rasul-rasul". (Kepada mereka dikatakan): 
"Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di 
dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?, 

45. dan kamu telah berdiam di tempat-tempat 
kediaman orang-orang yang menganiaya diri 
mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana 
Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah 
Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan". 






doa sungguh Maha Tuhan- sesung- dan 

39 Mendengar ku guhnya lshaq 

'alal kibari isma'ila wa-is-haq inna rabbi lasami'ud du'a k (39) 

? ^ / 4. 



Isma'il tuaku atas/di 

(masa) 



dan perke- YaTu- anak dan salat 

nankanlah han kami cucuku dari 

Rabbij 'alni muqimash shalati wamin dzurriyyati rabbana wataqabbal 



> ^ 

cJJ 


'bJbjS 






* s 

^j 


dan 

dari 


salat 


orang yang 
mendirikan 


jadikanlah 

aku 


Tuhan- 

ku 



berdiri/ hari dan kepada dan kedua aku ampuni- Tuhan doaku 

terjadi orang-2 mukmin orangtuaku lah kami 40 

du'a k (40) Rabbanagh firli waliwalidayya walilmu k minina yauma yaqumul 

ai S(', © 



berbuat dari apa lalai Alloh kamu mengira danja- hisab/per- 

yang nganlah 41 hitungan 

hisab (41) Wala tahsabannal laha ghafilan 'amma ya'maluzh 









>> 




LS\ 




pandangan/ 


pada- 


terbuka/ 


bagi/sam- 


Dia beri tangguh 


sesungguh- 


orang-orang 


mata 


nya 


terbelalak 


pai hari 


pada mereka 


nya hanyalah 


yang zalim 



zhalimun innama yu-akh-khiruhum liyaumin tasy-khashu fihil abshar (42) 

*>-?4 »4, **'' » ,» . r> \ -> 

^T-^J ptjri. 

dan hati ujung/ mata kepada ber- ti- kepala-2 tengadah/ mereka 

mereka mereka mereka kedip dak mereka angkat muka bergegas 

Muhthi'ina muqni'i ru-usihim la yartaddu ilaihim tharfuhum wa-af-idatuhum 



Cpjl ' JJi L » C>\XJ\ J-ljil jX>\j 

orang-2 maka azab datang pa- hari manusia dan berikanlah 

yang berkata da mereka peringatan 43 

hawa k (43) Wa-andzirin nasa yauma ya k tihimul 'adzabu fayaqulul ladzina 






dan kami seruan kami akan yang waktu sam- beri tang- yaTuhan mereka 

akan ikuti Engkau mematuhi dekat pai guhlah kami kami zalim 

zhalamu rabbana akh-khirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wanattabi'ir 






bagi tidak dahulu dari telah 

kalian ada bersumpah 

rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum 



adalah kalian apakah rasul-rasul 

tidak 



\jjj> od ' - 4 (* 

mereka orang-2 kediaman da- dankaliante- 

menganiaya yang lam lah mendiami 44 

min zawal (44) Wasakantum fi masakinil ladzina zhalamu 



ij bt 



berubah/ dari 
binasa 



L (__aj (> • -A>j j* 

dan Kami dengan/terha- Kamitelah bagai- bagi dan telah diri 

menjadikan dap mereka berbuat mana kalian jelas/nyata mereka 

anfusahum watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wadharabna 

i ^ x t 9 2 x m — 'i 



Alloh dan tipu daya mereka mem- dan sesung- 

di sisi mereka buattipudaya guhnya 

lakumul amtsal (45) Waqad makaru makrahum wa'indal lahi 



perum- bagi 

pamaan kalian 







gunung- 

gunung 



> * 


'sJk 


»> > 2 - ^ 




olj 


4 


dari 

padanya 


untuk/dapat 

melenyapkan 


tipu daya 
mereka 


adalah 


dan 

meskipun 


tipu daya 
mereka 



makruhum wa-in kana makruhum litazula minhul jibal 








< <$) 


j&\ 




JJjrJ 


pada 


orang-orang 


dan kamu 


Maha- 


Maha 


kepada 


dan mereka 


hari itu 


yang berdosa 


akan melihat 48 


perkasa 


Esa 


Alloh 


menghadap 



wabarazu lillahil wahidil qahhar (48) Wataral mujrimina yauma-idzim 







9 

ol 


> 




dan 


kuningan 


dari 


pakaian 


belenggu 


menutupi 


yang panas 




mereka 


49 


muqarranina fil ashfad (49) 


Sarabiluhum min qathiraniw watagh-sya 



dalam mereka ber- 
sama-sama 




'$ Jii 




ia usaha- apa diri/ tiap- Alloh agarmem- api muka 

kan yang orang tiap beri balasan 50 neraka mereka 

wujuhahumun nar (50) Liyajziyal lahu kulla nafsim ma kasabat 




dan supaya mereka bagi penjelas- ini perhitungannya sangat Alloh sesung- 

diberi peringatan manusia an 51 cepat guhnya 

innal laha sari'ul hisab (51) Hadza balaghul linnasi waliyundzaru 




9 y 9 > > 





orang-orang yang dan agar meng- Maha Tuhan Dia bahwa- dan supaya 
52 mempunyai akal ambil pelajaran Esa sanya merekatahu 

bihi waliya'lamu annama huwa ilahuw wahiduw waliyadz-dzakkara ulul-albab (52) 



> > 

dengan- 

nya 



46. Dan sesungguhnya mereka telah membuat 
makar yang besar, padahal di sisi Alloh-lah 
(balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya 
makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung- 
gunung dapat lenyap karena makar mereka itu. 

47. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira 
Alloh akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul- 
Nya; sesungguhnya Alloh Maha Perkasa, lagi 
mempunyai pembalasan. 

48. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan 
bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan 
mereka semua (di padang Mahsyar) berkumpul 
menghadap ke hadirat Alloh yang Maha Esa lagi 
Maha Perkasa. 

49. Dan kamu akan melihat orang-orang yang 
berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan 
belenggu. 

50. Pakaian mereka adalah dari cairan aspal (atau 
ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka, 

51. agar Alloh memberi pembalasan kepada tiap- 
tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. 
Sesungguhnya Alloh Maha cepat hisab-Nya. 

52. (Al Quran) ini adalah penjelasan yang 
sempurna bagi manusia, dan supaya mereka 
diberi peringatan dengan Al Quran itu, dan supaya 
mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan 
Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal 
mengambil pelajaran. 





